SOAL JAWAB AGIDAH 


Karya: 
SYEIKH MUHAMMAD JAMIL ZAINU 


Penerjemah : 
DR.MUH.MU'INUDINILLAH BASRI, MA 


Murajaah : 
ERWANDI TARMIZI 


- , Yu , LX 
FI BU 
» Ban ah 1 YA 2: S5 ONE SA 
Islamic Propagation Office in Rabwah 
P.O.Box 29465 RIYADH 11457 - TEL 4454900 - 4916065 
FAX: 4970126 - E-Mail: rabwah@jislamhouse.com 
http://www.islamhouse.com 





— 1426 
Ana Mus YI Og pel Bl DA 


- 25 , .“ v6 PA Na aan? 

PPU Sa sal 

22. SARA SA 4 Ca SA 
Islamic Propagation Office in Rabwah 


P.O.Box 29465 RIYADH 11457 — TEL 4454900 — 4916065 
FAX: 4970126 - E-Mail: rabwah@jislamhouse.com 
http://www.islamhouse.com 


Anita Ao pal (aa AS yh BOB ALS» (Ca II) Gaia Jaa BILA - Baal 
Gaal KAU O Ebot. HW LN £OV Gal YA YO 1. ya 
Jas pdl 9 GALASII - YAN SASAV ale: GilSali Cililwa LV NYA 
AOA Ula & goda YAM NA agSall HAJI-YAN. .VAY 0 
SAI ASUH YAN AVVYV, 


Soal-Jawab Agidah 






















































































Daftar Isi 

Materi Hal 
Pengantar Penerjemah 6 
Tujuan Allah menciptakan manusia 8 
Bagaimana menyembah Allah? 8 
Menyembah Allah dengan perasaan takut dan 9 
harapan 
Maksud ihsan dalam ibadah 10 
Tujuan diutusnya Rasul 10 
Maksud tauhid Ilah 11 
Makna Laa Ilaaha Illallah 12 
Tauhid asma dan sifat Allah 13 
Faedah tauhid 13 
Dimana Allah? 14 
Makna Allah bersama kita 15 
Dosa yang paling besar 15 
Makna syirik besar 16 
Bahaya syirik besar 17 
Amalan yang dibarengi kesyirikan 17 
Kesyrikan dikalangan kaum muslimin 18 
Hukum berdoa kepada selain Allah 19 
Doa adalah ibadah 19 
Orang mati tidak mendengar do'a 20 
Hukum minta bantuan kepada orang mati 21 
Minta bantuan kepada selain Allah 21 
Minta bantuan kepada yang hidup 22 








Soal-Jawab Ngidah 

























































































Materi Hal 
Hukum nadzar untuk selain Allah 23 
Hukum menyembelih untuk selain Allah 24 
Hukum thawaf di kuburan 24 
Hukum shalat di depan kuburan 25 
Hukum melakukan sihir 25 
Hukum mempercayai dukun 26 
Hukum melakukan sihir 26 
Tidak ada yang mengetahui hal yang ghaib kecuali 

DI 

Allah 
Hukum yang wajib diterapkan 27 
Perundang-undangan yang bertentangan dengan 28 
Islam 
Hukum bersumpah dengan selain Allah 28 
Hukum menggantungkan kalung ajimat 29 
Tawassul kepada Allah yang disyari'atkan 30 
Tak diperlukan makhluk sebagai perantara dalam 30 
berdo'a 
Peran rasul 31 
Kepada siapa mohon syafa'at Rasul 32 
Hukum berlebih-lebihan dalam memuji Rasul 32 
Makhluk pertama 34 
Dari apa Allah menciptakan Nabi Muhammad? 34 
Hukum jihad 35 
Makna wala' kepada orang beriman 36 
Hukum wala ' kepada orang kafir 36 
Makna wali Allah 37 
Tujuan Al-Gur'an diturunkan 38 
Hukum mencukupkan diri dengan Al-Our'an, tanpa 3g 


sunnah 











Soal-Jawab Ngidah 






































Materi Hal 
Hukum mendahului ucapan Allah dan Rasul-Nya 39 
Sikap ketika berselisih pendapat 40 
Makna bid'ah 40 
Tidak ada bid'ah yang baik 41 
Membuat tradisi yang baik 42 
Hukum merasa cukup memperbaiki diri sendiri saja | 43 
Kapan kaum muslimin akan meraih kejayaan 43 








Soal-Jawab Ngidah 








Pengantar Penerjemah 


Agidah Tauhid merupakan pokok diinul Islam, 
dimana tugas utama semua Nabi dan Rasul adalah 
menyampaikan Agidah Tauhid, menegakkannya, serta 
mendidik umat di atas fondasi ini. Umat yang kuat 
agidahnya akan terbebas dari semua perbudakan dan 
belenggu keyakinan yang menghalangi kemajuan berfikir 
dan produktifitas amal shaleh. Agidah kuat yang 
menghunjam di hati akan melahirkan buah cinta, takut 
dan harapan serta ketundukan yang tinggi terhadap Allah, 
dan ikatan hati yang kuat sesama kaum mukminin, serta 
semangat beramal shaleh. Allah berfirman: 


- Ah 
- 


Th ar Mb at ai 


ur 
“5 


A 
$ 
X 
$ 
— 


GP Dl LAI € 4233 536 ai 


PE 3G2 
& Y| | 


Ary H3 osk 


(Lan 


Apakah kalian tidak melihat bagaimana Allah 
membikin perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon 
yang baik, akarnya menghunjam kuat, sedangkan 
dahannya(menjulur) ke langit. Ia memberikan buahnya 
setiap saat dengan izin Pemelihara-Nya, dan Allah 


Soal-Jawab Ngidah 








membikin perumpamaan buat manusia agar mereka 
ingat. (OS Ibrahim 24-25). 


Agidah Islam agidah yang sederhana, mudah dicerna 
oleh akal dan diterima oleh hati, tetapi harus disampaikan 
sesuai metodologi Our'ani, yang berbicara dengan hati 
dan akal serta perasaan, jauh dari perdebatan falsafat 
yang banyak mengeringkan hati. 


Buku kecil yang di hadapan anda adalah karangan 
Syeikh Muhammad Jamil Zainu, yang aslinya berbentuk 
buletin, yang memakai metode sederhana tapi mengena, 
sebab disajikan dengan tanya-jawab, disertai dalil dari 
At Our'an dan Sunnah yang menjadi kesepakatan para 
ulama dan kaum muslimin, dan di sini saya sampaikan 
kepada para pembaca dalam bentuk buku kecil, semoga 
bermanfaat dan dijadikan oleh Allah sebagai amal shaleh 
bagi penulis, penerjemah dan pembaca. Aaamin. 


Soal-Jawab Ngidah 








Soal 1 : Untuk apa Allah menciptakan kita? 


Jawab: Dia menciptakan kita agar beribadah kepada- 
Nya serta tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatupun. 


Dalil dari Al9ur'an: 
23 12 GP 2. 
Capital Yo 5 ET EME 3) 


Dan tidaklah Kami ciptakan jin dan manusia kecuali 
agar mereka beribadah  kepada-Ku. (OS. Adz 
Dzariyat:56) 


Dalil dari sunnah: 
(Ai ag Ip is V3 Ola Ol ala ole adil 350) 

Hak Allah atas hamba-Nya bahwa mereka 
menyembah-Nya dan tidak menyekutukan-Nya dengan 
sesuatu pun. (Muttafag alaih). 

Soal 2: Bagaimana kita menyembah Allah 
ta'ala? 

Jawab: Sebagaimana Allah dan Rasul-Nya 
perintahkan. 


Dalil dari AlGur'an: 


23 ai 


(ad oeale AI Iyan VI Ty 


Soal-Jawab Ngidah 








Dan tidaklah mereka diperintah kecuali agar 
beribadah kepada Allah dengan hanya mengikhlaskan 
diin untukNya. (OS. Al Bayyinah:5). 


Dalil dari sunnah : 
cliua ol3) (5) 302 Lirai dala Gal Mak Jaa ba) 
Barang siapa melakukan suatu amal yang tidak ada 


dalam  ajarankami maka amalan itu  tertolak. 
(HR.Muslim) 


Soal 3 : Apakah kita menyembah Allah dengan 
perasaan takut dan harap? 


Jawab: Ya! Kita menyembah Allah dengan rasa takut 
dan harap. 


Dalil dari AlGur'an: 
Ke una th 


Dan serulah Dia oleh kalian dalam kondisi takut 
Idari neraka) dan harap (kepada surgaj. (OS. Al 
A'raaf:56). 


Dalil dari sunnah: 


(SLB da as Soo Like) Ad Itu) 

Saya memohon surga kepada Allah dan berlindung 
dengan-Nya dari neraka. (HR. Abu Daud, Hadist 
shahih). 


Soal-Jawab Igidah 10 








Soal 4: Apa yang dimaksud Ihsan dalam ibadah? 


Jawab : merasa diawasi oleh Allah, yang Dia selalu 
melihat kita. 


Dalil dari Al9ur'an: 


- 2 


(an KE EM 


Cc 


Sesungguhnya Allah atas kalian selalu mengawasi. 
(OS. An Nisa':1). 


3, Pes Sh Ga 
233 en bp SAI 
Yang melihatmu ketika engkau berdiri funtuk shalat|. 
(OS. Asyu Syu'ara':218). 


Dalil dari sunnah: 


de 


AA 23 Dah 3 Ul AS Lai Adit MAS UT SAN ) 
Ca 
Ihsan adalah engkau menyembah Allah seakan-akan 


engkau melihat-Nya, dan jika engkau tidak melihat-Nya 
sesungguhnya Dia melihatmu. (HR. Muslim). 


Soal 5 : Untuk apa Allah mengutus para rasul? 


Jawab: Untuk mengajak beribadah kepada-Nya dan 
menghapuskan kesyirikan terhadap-Nya. 


Dalil dari Al9ur'an: 


Soal-Jawab Igidah 11 








Prod MIN NG UE Ld 
Al lgs 8 


- 


—m 


8? 
| 


JI 3 am ) 
- AG... 2 
( Sa Tea 


Dan sungguh Kami telah mengutus pada setiap umat 
seorang rasul hendaklah kalian menyembah Allah dan 
menjauhi thaghut. (OS. An Nahl: 36). 


Pa” 
Ngan) Ae 


(Ka 


Dalil dari sunnah: 
(2x13 aging 353 VI) 
Para nabi itu bersaudara dan agama mereka satu. 
(Muttafag alaih). 
Yakni: semua rasul mengajak kepada tauhid. 


Soal 6: Apa yang dimaksud dengan tauhid 
Uluhiyyah ? 


Jawab : Mengesakan-Nya dalam beribadah, do'a, 
nadzar dan hukum. 


Dalil dari Al9ur'an: 


Ketahuilah bahwa tidak ada ilah yang berhak 
disembah dengan hag kecuali Allah. (OS. Muhammad: 
19). 


Dalil dari sunnah: 


Soal-Jawab Igidah 12 








CA SAI IE AI Kasn NS La II HL) 


Hendaklah yang pertama kali yang engkau serukan 
kepada mereka syahadat bahwa tidak ada Ilah yang 
berhak disembah kecuali Allah. (Muttafag alaih). 


Soal 7 : Apa makna ungkapan: Jaa ilaaha illallah? 


Jawab : Tidak ada yang disembah dengan hag kecuali 
Allah. 


Dalil dari Al9ur'an: 


A2 3 


Log £ 3.00 3 ga £ 4 
08 stan ba 3 GI Ml LL TU 5 
Pa 3 
(Ie ja 033 


Demikian itu karena Allah adalah Dialah yang hag 
dan apa yang mereka seru selainnya adalah yang batil. 
(OS. Al Hajj: 62). 


Dalil dari sunnah: 


HA AN 033 Ta Bah Lag 357 AM II AI YUL 52) 


( dadg 2 a 


Barang siapa yang berkata: tidak ada Ilah yang hag 
disembah kecuali Allah, haramlah hartanya Juntuk 
diambil dan darahnya Juntuk ditumpahkan|). (HR 
Muslim). 


Soal-Jawab Igidah 13 








Soal 8 : Apa makna tauhid dalam hal sifat Allah? 


Jawab: Mengukuhkan apa yang disifatkan Allah dan 
Rasul-Nya untuk diri-Nya. 


Dalil dari AlGur'an: 


P3 
8 2 3 an S3 2 €. 1 
(el mes! yag 2 ga ARIS Gal 
Tidak ada yang seperti Dia sesuatupun, dan Dia 
Maha Mendengar dan Melihat. (OS. Asy Syuura: 11). 


Dalil dari sunnah: 


:43 


(MAAN Catat JS (3 Ala SLS K3 J5) 


Rabb kita Yang Maha Agung dan Tinggi setiap 
malam turun ke langit dunia |Mutafag “alaihi|. 

Turun sesuai dengan keagungan dan kesucian-Nya. 

Soal 9 : Apa faedah tauhid bagi seorang muslim. 

Jawab : Petunjuk di dunia dan rasa aman di akhirat. 


Dalil dari Al9ur'an: 


BD UBI pls mei Tlah Igtale Gl 


7 E 


(ata S3 yg! 


Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur 
keimanan mereka dengan kezhalimanfkesyirikan/ mereka 


Soal-Jawab Igidah 14 








mendapatkan keamanan dan merekalah orang-orang 
yang mendapatkan petunjuk. (OS. Al An'am: 82). 


Dalil dari sunnah : 
(AE ag ALAN Y Ya AA Y Di al le pall 5) 


Hak hamba terhadap Allah bahwa Dia tidak 
menyiksa orang yang tidak menyekutukan-Nya dengan 
sesuatupun. (Muttafag alaih). 


Soal 10 : Dimana Allah? 
Jawab : Allah di atas langit, di atas Arsy . 
Dalil dari Al9ur'an: 


MN nall IS yA 


Ar Rahman fAllah Yang Maha Pengasih) 
bersemayam di atas Arsy. (OS. Thaha:5). 


Dalil dari sunnah: 


Gea aah Iki Lian DI UAS CE al H ) 
( cayal G3B oa Hain 

Sesungguhnya Allah telah menulis buku: yang 
tertulis di dalamnya| "sesungguhnya  Rahmat-Ku 


mengalahkan kemurkaan-Ku" kitab itu berada di sisi-Nya 
di atas Arsy. (HR. Bukhari). 


Soal-Jawab Igidah 15 








Soal 11 : Apakah Allah bersama kita dengan ilmu- 
Nya atau dengan Dzat-Nya? 


Jawab: Allah bersama kita dengan ilmu-Nya 
mendengar dan melihat. 


Dalil dari Al9ur'an: 
£ £ 2 P3 ad 2 Aa Gta 
(5313 mal Cina HI BEN) 


Allah berfirman: jangan kalian berdua takut sungguh 
Aku bersama kalian berdua mendengar dan melihat. (OS. 
Thaha: 46). 


Dalil dari sunnah: 
Ga da 3 1 
Sesungguhnya kalian menyeru Dzat Yang Maha 


Mendengar Maha dekat dan Dia bersama kalian. (HR. 
Muslim). 


Yaitu dengan Ilmu-Nya melihat dan mendengar 
kalian. 


Soal 12 : Apa dosa yang paling besar? 


Jawab : Dosa yang paling besar adalah sirik 
menyekutukan Allah? 


Dalil dari Al9ur'an: 
P3 
2nd 


Sab ME al LI ILY 


Soal-Jawab Igidah 16 








Wahai anakku janganlah engkau menyekutukan 
Allah, sesungguhnya syirik itu kezhaliman yang besar. 
(OS. Lugman: 13). 


Dalil dari sunnah: 
Gan SIS Salak AAN Lai Gallug dia Ali Gl Ika) 
Cie yag td 


Nabi $ ditanya tentang dosa apa yang paling besar. 
Beliau bersabda: engkau menyeru sekutu Allah sedang 
Dia telah menciptakan kamu. (HR. Muslim). 


Soal 13 : Apa syirik besar itu? 

Jawab: Yaitu menujukan ibadah untuk selain Allah 
seperti doa. 

Dalil dari Al9ur'an: 


Kla ai, 35 I,231 Las! J3 


kat 2 


Katakanlah: "tiada lain saya menyeru (berdoaj 
kepada Rabbku dan tidak menyekutukan-Nya dengan 
sesuatupun". (OS. Al Jinn: 20). 


Dalil dari sunnah: 
(AG AS LAN SA) 


Dosa yang paling besar dari dosa-dosa besar adalah 
menyekutukan Allah. (HR. Bukhari). 


Soal-Jawab Igidah 17 








Soal 14: Apa bahaya syirik besar? 
Jawab : Syirik besar menyebabkan pelakunya kekal 
di neraka? 


Dalil dari Al9ur'an: 


Z Ag. 20 22 2 Pa 


KLT 2glag RSI ale AT 255 AA IL S3 a01) 


Sesungguhnya siapa yang menyekutukan Allah maka 
sungguh Allah telah mengharamkan atasnya surga dan 
tempat tinggalnya di neraka. (OS. Al Maidah:72). 


Dalil dari sunnah: 
OSN US Li ay ah Gala 3) 
Barangsiapa mati dalam keadaan menyekutukan 
Allah dengan sesuatu pasti masuk neraka. (HR. Muslim). 
Soal 15 :apakah amalan bermanfaat jika 
dibarengi kesyirikan? 


Jawab: Amal yang dibarengi dengan syirik tidak 
bermanfaat. 


Dalil dari Al9ur'an: 
pa aa So Ane Sh BEA 
( Ogkanp 16 La aed In Ipa J3) 


Kalau mereka menyekutukan sungguh gugurlah apa 
yang mereka amalkan. (OS. Al An'am: 88). 


Soal-Jawab Igidah 18 








Dalil dari sunnah: 
(ii HS Lp La in JAN as Ja ba) 
Barangsiapa yang beramal suatu amalan ia 


menyekutukan di dalamnya selain Aku, Aku tinggalkan 
dia dan sekutunya. (HR. Muslim). 


Soal 16 :Apakah kesyirikan itu terjadi di 
kalangan kaum muslimin. 

Jawab : Ya ! banyak dan amat disayangkan. 

Dalil dari Al9ur'an: 


g 


5 & PJ G2 PJ 2 £ Ps LN 

Op ja mag NP AL ma 5 ae Lag 
Dan tidaklah beriman kepada Allah kebanyakan 

mereka kecuali mereka berbuat syirik. (OS. Yusuf: 106). 


Dalil dari sunnah : 


Pata gili CHA La JAS Gali A5 Telat! 435 9) 


Garap! ola, aa ITA BESI atas (9 


Tidaklah terjadi kiamat sehingga beberapa kabilah 
dari umatku bergabung dengan musyrikin dan sehingga 
berhala disembah. (HR. Tirmidzi, shahih). 


Soal-Jawab Igidah 19 








Soal 17 : Apa hukum berdoa kepada selain Allah, 
seperti para wali? 


Jawab : Berdoa kepada mereka suatu kesyirikan 
memasukkan ke neraka. 


Dalil dari AlGur'an: 


P3 


Ga K3 3 Gl Mag 


Maka jangan engkau seru bersama Allah Ilah yang 
lain maka engkau termasuk orang yang disiksa. (OS. Asy 
Syu'ara': 213). 


Dalil dari sunnah: 


(CSI JS Ig II 033 Isa genk ja9 la Ha )) 
Barang siapa mati dan dia menyeru selain Allah 


sebagai tandingan pastilah ia masuk neraka. (HR. 
Bukhari). 


Soal 18 : Apakah doa itu ibadah kepada Allah? 
Jawab : Ya, doa adalah ibadah kepada Allah ta'ala. 
Dalil dari AlGur'an: 


SI samba yi 1 IE) 


Rabbmu berfirman: "berdoalah kepada-Ku pasti Aku 
kabulkan untuk kalian". (OS. Ghafir: 60). 


Soal-Jawab Igidah 20 








Dalil dari sunnah : 


LX 3 


(alat Ya HI )) 


Doa itu ibadah . (HR. Tirmidzi, ia berkata, " hadist 
ini shahih). 


Soal 19 : Apakah orang mati mendengar doa? 
Jawab : Orang-orang mati tidak mendengar doa. 


Dalil dari AlGur'an: 
Gal TE 


Sesungguhnya engkau tidak memperdengarkan orang 
mati. (OS. An Naml: 80). 
il Ia agan Sl Ua3 


Dan engkau tidak memperdengarkan orang yang ada 
dalam kuburan. (OS. Fathir: 22). 
Dalil dari sunnah: 
Hal Ia Opa 05) Ga Sintia Anta AU UI) 
(al 
Sesungguhnya Allah memiliki Malaikat-Malaikat 
yang terbang ke berbagai tempat di bumi menyampaikan 


kepadaku salam dari umatku. (HR. Ahmad, hadist 
shahih). 


Soal-Jawab Igidah 21 








Soal 20 : apakah kita boleh minta bantuan kepada 
orang mati? 


Jawab: Kita tidak boleh meminta bantuan kepada 
mereka, bahkan kita istighatsah hanya kepada Allah. 


Dalil dari Al9ur'an: 
Pa AS Bagi 2 ena 
KD Heni 1S 0 giakn3 SID 


Ingatlah ketika kalian istighatsah kepada Rabb 
kalian maka Dia mengabulkan (permintaan| kalian. (OS. 
Al Anfal: 9). 


Dalil dari sunnah: 
Ula 3 A13 GX GB AE aa Lili ISI GLS )) 
(Gelas 
Adalah Nabi jika terkena kesusahan dan kesedihan 
beliau berdoa: wahai Dzat Yang Maha Hidup, Wahai 


Dzat Yang Mengurusi Makhluk-Nya dengan rahmat-Mu 
aku beristighatsah. 


Soal 21: apakah boleh minta pertolongan kepada 
selain Allah? 


Jawab: Tidak boleh meminta pertolongan kecuali 
kepada Allah. 


Dalil dari Al9ur'an: 


Soal-Jawab Igidah 22 








a 


(nia Bp X3 DE 


Hanya kepada-Mu lah kami menyembah, dan hanya 
kepada-Mu lah kami meminta pertolongan. (OS. Al 
Fatihah: 5). 


Dalil dari sunnah: 
(CALL Pataka Se NN ALI Jualo Sus (SI )) 


Bila engkau berdoa, berdoalah hanya kepada Allah 
dan bila engkau meminta pertolongan, mintalah hanya 
kepada Allah. (HR. Tirmidzi, ia berkata, "Hadist ini 
hasan shahih"). 

Soal 22 : Apakah kita boleh minta bantuan 
kepada yang hidup dan hadir? 

Jawab : Ya, apa yang mereka mampu melakukan. 


Dalil dari AlGur'an: 


SI JP IPS V3 sera jl Je 13453 
PI Tato 


Coy, 


Tolong-menolonglah dalam masalah kebajikan dan 
tagwa dan jangan tolong-menolong dalam masalah dosa 
dan permusuhan. (OS. Al Maidah: 2). 


Dalil dari sunnah: 


Soal-Jawab Igidah 23 








(ali o3e La KAI A5 Ca MAIN ga j3 AM) 


inrend 


Allah membantu seorang hamba, selama hamba tadi 
membantu saudaranya. 


Soal 23: Apakah boleh bernadzar untuk selain 
Allah? 


Jawab : Tidak boleh bernadzar kecuali untuk Allah. 
Dalil dari Al Gur'an: 


ke 


HVS Ca sr ie MLS 5 


hi 


9 


2 


"Wahai Rabbku, sungguh aku bernadzar untuk-Mu 
apa yang ada dalam perutku sebagai orang yang bebas 
Iuntuk berkhidmah di Masjid Al-Agsha| maka terimalah 
dariku". (OS. Ali Imran: 35). 


Dalil dari sunnah: 
Ma Auwars Ol 705 Gyag dalanla ALI galas OI AG Ca )) 


(aman 

Siapa yang bernadzar untuk taat kepada Allah 
hendaklah ia mentaatinya (melaksanakan nadzarnya| 
barang siapa bernadzar untuk maksiat, janganlah ia 
mendurhakai-Nya — dengan — tidak — melaksanakan 
nadzarnya|. (HR. Bukhari). 


Soal-Jawab Ngidah 24 








Soal 24: Apakah boleh menyembelih untuk selain 
Allah? 


Jawab : Tidak boleh, karena hal itu termasuk syirik 
besar. 


Dalil dari Al Gur'an: 


Ae) Ih 
Maka shalatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah 
Iuntuk-Nya saja|. (OS. Al Kautsar: 2). 


Dalil dari sunnah: 


(AN ARI 235 5 Adil GI) 
Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain 
Allah. (HR. Muslim). 
Soal 25: Apakah boleh thawaf di kuburan? 
Jawab: Tidak boleh thawaf kecuali di Ka'bah. 


Dalil dari AlGur'an: 
Pat 2 28 9 3G 2 
(alel ipb, 


Dan thawaflah kalian di Rumah Atig (Ka 'bah|. (OS. 
Al Hajj: 29). 


Dalil dari sunnah: 


(3) Fin Sl ia) ang Lilis AL Gl Ea) 


Soal-Jawab Igidah 25 








Barang siapa yang thawaf di Baitullah tujuh kali, 
lalu shalat dua raka'at, adalah seperti memerdekakan 
budak. (HR. Ibnu Majah, shahih). 


Soal 26: Apakah boleh shalat sementara kuburan 
ada di depan kita? 


Jawab : Tidak boleh shalat ke arah kuburan. 
Dalil dari AlGur'an: 


(AI mm pb a35 3) 


Maka arahkan wajahmu ke Al-Masjidil Haram yaitu 
menghadaplah ke Ka'bah. (OS. Al Bagarah: 144). 


Dalil dari sunnah: 
(RN Ia Yaa eta el 
Janganlah kalian duduk diatas kuburan dan 
janganlah shalat ke arahnya. (HR.Muslim). 
Soal 27: Apa hukum melakukan sihir? 
Jawab : Hukum melakukan sihir adalah kafir. 


Dalil dari AlGur'an: 
Fi Ga Ola Tapi Somad SS ) 


Akan tetapi setan-setan itu kafir, mereka mengajari 
manusia sihir. (OS. Al Bagarah: 102). 


Dalil dari sunnah: 


Soal-Jawab Igidah 26 








(aa alis ea Ma) 
Jauhilah oleh kalian tujuh dosa yang membinasakan 
: syirik, sihir... (HR. Bukhari). 
Soal 28: Apakah kita boleh mempercayai dukun 
dan peramal? 


Jawab: Kita tidak boleh mempercayai keduanya 
dalam memberitakan masalah ghaib. 


Dalil dari Al Gur'an: 


ac 
- GL c 221 


Katakanlah: "tidak ada yang di langit maupun di 
bumi yang mengetahui tentang ghaib kecuali Allah dan 
mereka tidak sadar kapan dibangkitkan". (OS. An Naml: 
65). 


Dalil dari sunnah: 
bag ai aa Tata Lag dana Cal 3 Lala Al sa) 
(pa le Uji 


Barang siapa yang mendatangi peramal atau dukun 
kemudian membenarkan apa yang dikatakannya sungguh 
ia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada 
Muhammad. (HR. Ahmad, hadist shahih). 


Soal-Jawab Igidah 21 








Soal 29 : Apakah ada yang mengetahui hal ghaib? 


Jawab : Tidak ada satupun yang mengetahui hal 
ghaib kecuali Allah. 


Dalil dari Al Gur'an: 
P3 GD — gen 2 210 - 2 
Ga NI Tenda VI lan 01123) 
Dan di sisi-Nya kunci-kunci ghaib, tidak ada yang 


mengetahuinya kecuali Dia. (OS. Al An'am: 59). 
Dalil dari sunnah: 
(ad VI LAN ES) 
Tidak ada yang mengetahui hal ghaib kecuali Dia 
(HR. Thabrani, Hadits hasan) 


Soal 30 : Dengan hukum apa kaum muslimin 
wajib memutuskan perkara? 


Jawab : Mereka wajib berhukum dengan Al-Our'an 
dan As-Sunnah 


387 


Kn 2 US Mogi KE 3) 


Dan siapa yang tidak berhukum dengan apa yang 
Allah turunkan, mereka adalah orang-orang kafir. (OS. 
Al Maidah: 44). 


Dalil dari sunnah: 


Soal-Jawab Igidah 28 








(Jaran AN aa ya AI )) 


Allah adalah penentu hukum, dan kepada-Nya tempat 
kembali. (HR. Abu Dawud, Hadits hasan). 


Soal 31 : Apa hukumnya undang-undang yang 
bertentangan dengan Islam? 


Jawab: Hukum mengamalkannya kafir, jika ia 
membolehkannya. 


Dalil dari Al9ur'an: 
G4 SE ae 3) 2 £ 
CI Jp Lag a10 SAI O13 9 


Dan hukumilah di antara mereka dengan apa yang 
diturunkan oleh Allah. (OS. Al Maidah: 49). 


Dalil dari sunnah: 


all GAN Cas Npabeg ALII snlity gia abi palla3 )) 


0 
03 L 


(epik opa alih PAS Yi 


Dan selama pemimpin-pemimpin mereka tidak 
menghukumi dengan kitab Allah dan memilih dari apa 
yang Allah turunkan kecuali Allah jadikan permusuhan 
kuat di antara mereka. (HR Ibnu Majah). 


Soal 32 : Apakah boleh bersumpah dengan selain 
Allah? 


Jawab : Tidak boleh bersumpah kecuali dengan Nama 
Allah. 


Soal-Jawab Igidah 29 








Dalil dari Al Gur'an: 
Ar Se LN 
(Ga 9 & 
Ya pasti, dan Demi Tuhan-ku sungguh kalian pasti 


dibangkitkan. (OS. At Taghabun: 7). 


Dalil dari sunnah: 
(ea kamal SA) 


Barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah 
sungguh telah musyrik. (HR. Ahmad, Hadits shahih| 


Soal 33 : Apakah boleh menggantungkan kalung 
pengaman dan ajimat? 


Jawab : Tidak boleh menggantungkannya, karena 
termasuk syirik. 


Dalil dari Al Gur'an: 


ke 


BI... - Lg RP 2 1 
Ma VP al Gl SB Ja Al Lena ol 3 


Dan jika menimpamu suatu bahaya, maka tidak ada 
yang bisa menghilangkan kecuali Dia. (OS. Al An'am: 
17). 


Dalil dari sunnah: 


22 2 


(ERA An) 


Soal-Jawab Igidah 30 








Barang siapa nmenggantungkan ajimat maka ia telah 
musyrik. (HR. Ahmad, hadist shahih). 


Soal 34: dengan apa kita bertawassul kepada 
Allah? 


Jawab : Kita bertawassul kepada Allah dengan nama- 
nama-Nya, sifat-sifat-Nya dan amal shaleh. 


Dalil dari Al9ur'an: 
P3 
Ka 23236 (ST TANI hg) 
Milik Allah nama-nama yang baik maka berdoalah 


dengannya. (OS. Al A'raaf: 180). 


Dalil dari sunnah: 
(El dy Tea AI ya gta Ig Alkes )) 


Aku mohon kepada-Mu dengan segala nama yang dia 
milikM u, Engkau beri nama dengannya Dzat-Mu. (HR. 
Ahmad, hadist shahih). 


Soal 35: Apakah doa memerlukan perantara 
makhluk? 


Jawab : Doa tidak memerlukan perantara. 


Dalil dari Al-Gur'an: 


Soal-Jawab Igidah 31 








G0 IA Aa 
ala saos an Ti Gb & Sola 2 153» 
s s 
(OS ISI 


Jika hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku 
sesungguhnya Aku dekat, aku mengabulkan doa orang 
yang berdoa jika berdoa kepada-Ku. (OS. Al Bagarah: 
186). 


Dalil dari sunnah: 


Po aa 


(aa Sg Mp3 Utan Dea mL) » 


Sesungguhnya engkau berdoa kepada Dzat Yang 
Maha Mendengar Dekat, dan Dia bersamamu. (HR. 
Muslim). 


Soal 36 : Apa perantaraan yang diperankan 
rasul? 


Jawab : Perantaraan yang diperankan Rasul adalah 
menyampaikan wahyu. 


Dalil dari Pa 


2 


Ca nj PU oi e) 


Wahai Rasul sampaikan apa yang diturunkan 
kepadamu dari Rabbmu. (OS. Al Maidah: 67). 


Dalil dari sunnah: 


Soal-Jawab Igidah 32 








(AN SA 


Ya Allah saksikanlah. (ini jawab beliau atas ucapan 
sahabat yang berkata kami bersaksi bahwa engkau telah 
menyampaikan, menunaikan amanah, dan menasehati) 


Soal 37 : Dari siapa kita mohon syafa”at nabi ? 


Jawab : Kita mohon syafaat Nabi dari Allah 
subhanahu wa ta'ala. 


Dalil dari Al-Gur'an: 
(maka K3) 
Katakanlah hanya milik Allah lah seluruh syafa'at. 


(OS. Az Zumar: 44). 


Dalil dari sunnah: 


(j3 dai ae) 
Ya Allah jadikanlah dia (Rasul) pemberi syafa'at 
untukku. (HR. Tirmidzi, ia berkata," hadist ini hasan"). 


Soal 38 : Bagiamana kita mencintai Allah dan 
Rasul Shallallahu alaihi wa sallam? 


Jawab : Cinta dengan bentuk ketaatan dan mengikuti 
perintah. 


Dalil dari Al9ur'an: 


Soal-Jawab Igidah 33 








s0 


KKS ab HF AS Ol JS) 


Katakanlah (hai Muhammad): "jika kalian mencintai 
Allah, maka ikutilah aku niscaya Allah mencintai kalian". 
(OS. Ali Imran: 31). 


Dalil dari sunnah: 


bala asdlg Ke al Ta aa Na ANA Yan Y ») 
(Gr Pp 


Tidaklah beriman seorang di antara kalian sehingga 
aku lebih ia cintai dari pada cintanya kepada orang 
tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. (HR. Bukhari). 


Soal 39 : Apakah boleh berlebih-lebihan dalam 
memuji Rasulullah? 

Jawab : Kita tidak boleh berlebih-lebihan dalam 
memuji Rasul. 


Dalil dari Al9ur'an: 


21. AA 


atau 


Katakanlah: "tiada lain saya hanya seorang manusia 
seperti kalian, telah diwahyukan kepadaku". (OS. Al 
Kahfi: 110). 


Dalil dari sunnah: 


Soal-Jawab Igidah 34 








ia GT Celana Gal GOA seni Ca Cap Y)) 
(( Aga yg AN Aas: Nggaa 

Jangan kalian lebih-lebihkan saya sebagaimana umat 
Nasrani Melebih-lebihkan Isa anak Maryam tiada lain 


saya seorang hamba, maka katakanlah, "hamba Allah 
dan Rasul-Nya". (HR. Bukhari). 


Soal 40 : Siapa makhluk pertama? 


Jawab : Dari manusia adalah Adam, dari benda mati 
adalah Oalam. 


Dalil dari AlGur'an: 
Kebon RS Halal at JS) 


Ingatlah ketika Rabb-Mu berfirman kepada Malaikat 
sesungguhnya Aku akan menciptakan manusia dari 
tanah. (OS. Shaad: 71). 


Dalil dari sunnah: 
(( akal al GAS Ca Ii Bl) 
IBenda| pertama yang Allah ciptakan adalah Oalam. 
(HR. Abu Daud dan Tirmidzi, dia berkata," Hadist ini 
hasan"). 


Soal-Jawab Igidah 35 








Soal 41 : Dari apa Nabi Muhammad shallallahu 
alaihi wa sallam diciptakan? 


Jawab : Allah menciptakan Muhammad shallallahu 
alaihi wa sallam dari nutfah. 


Dalil dari Al Gur'an: 


- 28 “3 DSA SEN 3 
Dialah yang menciptakan kalian dari tanah 
kemudian dari nutfah. (OS. Ghafir: 67). 


Dalil dari sunnah: 
(Kilas Usa Gan dal olah G3 AA Kata musi Bl) 


Sesungguhnya seseorang di antara kalian 
dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya empat puluh 
hari berbentuk nutfah. (Muttafag alaihi). 


Soal 42 : Apa hukum jihad fi sabilillah? 
Jawab : Jihad wajib dengan harta, jiwa dan lisan. 
Dalil dari Al Gur'an: 


# 


Kan pal Iga V3 GlaS Taja ) 


"Berangkatlah berjihad dalam kondisi ringan 
maupun berat dan berjihadlah dengan harta kalian dan 
Jiwa kalian". (OS. At Taubah: 41). 


Dalil dari sunnah: 


Soal-Jawab Igidah 36 








(aa asi al jaka ya pal! Vgisa 5 )) 


"Berjihadlah melawan orang-orang  musyrikin 
dengan harta kalian, jiwa kalian dan lidah kalian". (HR. 
Abu Daud, hadist shahih). 


Soal 43 : Apa maksud wala? terhadap orang 
beriman? 


Jawab : Wala' yaitu: cinta, menolong orang-orang 
yang beriman yang bertauhid. 


Dalil dari Al Gur'an: 


Lana RE Boy, 3 0» 12 5 172 
AA AA ATI, 


"Orang beriman laki-laki dan perempuan sebagian 
mereka sebagai wali sebagian yang lainnya". (OS. At 
Taubah: 71). 


Dalil dari sunnah: 
(Kan Ah Dl) OA say al! Gagal )) 


Orang mukmin bagi mukmin yang lainnya bagaikan 
satu bangunan sebagian menguatkan sebagian yang 
lainnya(HR. Muslim). 


Soal 44 : Apakah boleh berwala' (loyal) kepada 
orang kafir dan menolong mereka? 


Jawab : Tidak boleh berwala' kepada orang kafir dan 
tidak boleh menolong mereka. 


Soal-Jawab Ngidah 37 








Dalil dari Al-Gur'an: 


GAS Aoa) 


Barang siapa mengambil mereka sebagai wali maka 
sesungguhnya dia termasuk dari golongan mereka. (OS. 
Al Maidah: 51). 


Dalil dari sunnah: 


(aga 3 (ad 0 Can ITO) 


Sesungguhnya keluarga bani fulan bukan waliku 
Ikarena mereka orang kafir). (Muttafag alaih). 


Soal 45 : Siapakah wali Allah itu? 
Jawab : Wali adalah orang beriman yang bertagwa? 


Dalil dari Al Gur'an: 


@ 


Pata 4 - »-, agur - G2 Ty 
P3 aa Ng Kade YM 3 


Ea £ 
| 


Lesi 


3g » - 0. AN Ga PN 
(sa ig gala Soma (3 


"Ketahuilah, sesungguhnya wali-wali Allah tidak ada 
rasa takut atas mereka juga tidak mereka sedih. Yaitu 
orang-orang yang beriman dan mereka bertagwa." (OS. 
Yunus: 62-63). 


Dalil dari sunnah: 


(( Gita adl elang Adil PATIN) 


Soal-Jawab Igidah 38 








"Sesungguhnya waliku adalah Allah dan orang 
beriman yang shaleh". (Muttafag alaih). 


Soal 46 : Untuk apa Allah menurunkan Al- 
Our'an? 


Jawab : Allah menurunkan Al-Guran untuk 
diamalkan. 


Dalil dari Al Gur'an: 


aa nad Kes 
2 


- 3 Ll sa “ 2 : 
A93 oya Nana YG ASN 08 Pl Jp 
Gi 


"Ikutilah apa yang diturunkan kepada kalian dari 
Rabb kalian dan jangan ikuti wali selain-Nya." (OS. Al 
A'raaf': 3). 


Dalil dari sunnah: 


Mana Yen Bapa aa) 


Bacalah Al Our'an dan amalkan, jangan engkau 
memperbanyak harta dengannya. (HR. Ahmad, hadist 
shahih). 


Soal 47 : Apakah kita cukup berpegang dengan Al 
gur'an, tanpa hadist. 


Jawab : Kita tidak bisa cukup berpegang dengan Al- 
Our'an, tanpa hadits. 


Dalil dari Al Gur'an: 


Soal-Jawab Igidah 39 








GIE MU NN Up 


Dan telah Kami turunkan peringatan kepadamu agar 
engkau menerangkan kepada manusia apa yang 
diturunkan kepada mereka. (OS. An Nahl: 44). 


Dalil dari sunnah: 


(anta Alia OTjAN ng LAS VU)) 


Ketahuilah, sesungguhnya aku diberi Al Our'an dan 
bersamanya semisalnya. (HR. Abu Daud, hadist shahih). 


Soal 48 : Apakah kita boleh mendahulukan 
ucapan seseorang diatas ucapan Allah dan rasul-Nya? 


Jawab : Kita tidak boleh mendahulukan ucapan 
siapapun diatas ucapan Allah dan Rasul-Nya. 


Dalil dari Al-Gur'an: 


ke 


3... @ 
CO Agung MD 


22202 


SIG Ip Leah Y Iatala Gaal CT 


) 


"Hai orang-orang beriman, janganlah kalian 
mendahului dihadapan Allah dan Rasul-Nya". (OS. Al 
Hujurat: 1). 


Dalil dari sunnah: 


(MEA YAA PN MA ATA B) 


Soal-Jawab Igidah 40 








Tidak ada ketaatan untuk seseorang dalam maksiat 
kepada Allah, tiada lain ketaatan itu hanya dalam hal 
yang baik. (Muttafag alaih). 


Soal 49 : Apa yang kita lakukan jika kita 
berselisih pendapat? 


Jawab : Kita kembali kepada kitab dan Sunnah. 
Dalil dari AlGur'an : 
Sar GL TA har LL 1 2 IT 
Joe! Al If aya sega 3 RS Oka 
"Dan jika kalian berselisih pendapat maka 
kembalikan kepada Allah dan Rasul". (OS. An Nisa': 59). 
Dalil dari Sunnah: 
Laga intai Ol La Il OI Gaal cg LS )) 
Tara Tin Kira ALI 


Aku telah tinggalkan dua perkara, kalian tidak akan 
sesat selama berpegang teguh dengan keduanya, yaitu: 
kitabullah dan sunnah rasul-Nya. (Hadist shahih). 


Soal 50 : Apa bid'ah dalam agama itu? 
Jawab : Semua yang tidak ada dail syar'i atasnya. 


Dalil dari Al-Gur'an: 


Soal-Jawab Ngidah 








oa OS TU sa 33 Ink ana Ad) 
(Si 


Apakah mereka mempunyai sembahan-sembahan 
selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama 
yang tidak diizinkan Allah? (OS. As Syuura: 21). 


Dalil dari sunnah: 


Ba 


(C3 nga Kia sad Va NA Eyai B SUS 3) 


Barangsiapa yang mengada-adakan dalam urusan 
kami ini, apa yang bukan darinya maka ia tertolak. 
(Muttafag alaih). 


Soal 51 : Apakah ada bid'ah yang baik? 
Jawab : Tidak ada bid'ah yang baik. 
Dalil dari Al-Gur'an: 


La Sa SE LAH Kas SLS Bd) 


Pada hari, ini telah Kusempurnakan untuk kamu 
agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, 
dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. (OS. 
Al Maidah: 3). 


Soal-Jawab Igidah 42 








Dalil dari sunnah: 


Ig Taly Bala JS la YAI satin KS )) 
(Ce 

Jauhilah oleh kalian semua hal yang diada-adakan, 
karena semua hal yang diada-adakan itu adalah bid'ah 


dan semua bid'ah adalah sesat. (HR. Abu Daud, hadist 
shahih). 


Soal 51 : Apakah dalam Islam ada tradisi yang 
baik? 


Jawab : Ya, seperti orang yang memulai perbuatan 
baik supaya ditiru. 


Dalil dari Al-Gur'an: 


KAN 


CBU) Coral Wari ) 


Dan jadikanlah aku imam bagi orang-orang yang 
bertagwa. (OS. Al Furgan: 74). 
Dalil dari sunnah: 


8 


ga 


0 5 eta Koba MB Lh0 La Genk s8. 0 
os la Jae oa peng Layani Ala Hita Aiu Cw cya )) 
(Loan 


Barang siapa yang mencontohkan tradisi yang baik, 
baginya pahalanya dan pahala orang yang melakukan 
setelahnya. (HR. Muslim). 


Soal-Jawab Igidah 43 








Soal 53 : Apakah boleh bagi seseorangdia cukup 
memperbaiki dirinya sendiri? 


Jawab : Dia harus memperbaiki dirinya dan 
keluarganya? 
Dalil dari Al-Gur'an: 


To 3E 


Sg Ta Kera Aan Ka ah 23 3 
96 ag Mao Ipa Da2 coal GI 
Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu 
dan keluargamu dari api neraka. (OS. At Tahrim: 6). 


Dalil dari sunnah: 
SA Bai cela La gl JS Jalla Alas ali GI) 
(( Aas 


& 


Sesungguhnya Allah  ta'aala akan meminta 
pertanggungan-jawaban setiap pemimpin dari apa yang 
dipimpinnya, apakah ia menjaganya ataukah menyia- 
nyiakannya. (Hadist hasan). 


Soal 54 : Kapankah kaum muslimin akan 
berjaya? 


Jawab : Jika mereka mengamalkan kitab Rabb 
mereka dan sunnah nabi mereka. 


Dalil dari Al Gur'an: 


Soal-Jawab Igidah 44 








Hai orang-orang mukmin, jika kamu menolong 
(agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan 
meneguhkan kedudukanmu. (OS. Muhammad: 7). 


Dalil dari sunnah: 
(( Gagas (lal Ea das JS Y)) 


Selalu ada segolongan dari umatku, mereka yang 
ditolong Allah. (HR. Ibnu Majah, hadist shahih). 


Alhamdulillahi Rabbil 'Alamin. 


